WikipediA 


Bahasa Min Timur 


Bahasa Min Timur, atau Bahasa Min Dong (Hanzi 
sederhana: |'S] ^ ia ; Hanzi tradisional: UI j|L gp; Pinyin: 
MlndongyU; Romanisasi Foochow: Ming-deng-ngu), 
adalah cabang dari grup Min bahasa Sinitik di Tiongkok. 
Bentuk prestise dan bentuk perwakilan yang paling 
banyak dikutip adalah dialek Fuzhou, ibukota FujianJ 4 ' 


Daftar isi 

Distribusi geografis 

Tiongkok Daratan dan Taiwan 

Amerika 

Eropa 

Jepang dan Malaysia 

Klasifikasi 

Cabang 

Fonologi 

Fenomena Sandhi 

Lihat pula 
Referensi 

Bacaan lebih lanjut 


Distribusi geografis 


Tiongkok Daratan dan Taiwan 

Dialek-dialek Bahasa Min Timur sebagian besar 
dituturkan di bagian timur Provinsi Fujian di Republik 
Rakyat Tiongkok, di dan dekat kota Fuzhou dan Ningde. 
Mereka juga banyak ditemui sebagai bahasa ibu di 
Kepulauan Matsu, Republik Tiongkok. Selain itu, 
penduduk Taishun dan Cangnan di utara Fujian di 
Zhejiang juga berbicara varietas Min Timur. Bahasa Min 
Timur umumnya digunakan berdampingan dengan 
Bahasa Tionghoa Baku di semua wilayah. 


Amerika 


Bahasa Min Timur 

Min Dong/Ming-deng-ngu (fHHiln) 
Bahasa Fuzhou/Foochow (t'i'J'HIS) 

¥15 


Pelafalan 

"Bang-ua" dalam beberapa 

Dituturkan di 

dialek 

[pap J pua-Nj (Fuzhou) 

[papl pua'lj (Fuqing) 

[paplpua^l] (Gutian) 

[papsIpucuJ] (Matsu) 

[par)-lii|o-l] (Ningde) 

[par| -1 0)0 H ] (Fu'an) 

[pag-l guaJ] (Xiapu) 

[pagJguaJj (Zherong) 

Tiongkok Selatan, Taiwan, Asia 

Wilayah 

Tenggara, Amerika Serikat 
(terutama di Kota New York) 

Fujian Timur (Fuzhou dan 

Penutur 

Ningde), Matsu; sebagian 
Taishun dan Cangnan, 
Wenzhou, Zhejiang 

9.5 juta (2007)W 

bahasa 

Rumpun 

Sino-Tibet 

bahasa 

Dialek 

■ Tionghoa 

■ Min 

■ Min Pesisir 

■ Bahasa Min Timur 

Dialek Fuzhou 

Sistem 

Dialek Fuqing 

Dialek Fu'an 

Dialek Ningde 

Dialek Mango 

Aksara Han dan Romanisasi 

penulisan 

Foochow 

Bahasa 

Status resmi 

tidak ada 

resmi di 

Diakui 

salah satu bahasa untuk 

sebagai 

pengumuman transportasi 








































Sebagai daerah pesisir Fujian telah menjadi tanah air 
historis dari seluruh dunia besar diaspora dari Tionghoa 
perantauan, varietas Timur Min juga dapat ditemukan di 
seluruh dunia, terutama di masing-masing Pecinan. Kota- 
kota dengan konsentrasi tinggi imigran tersebut termasuk 
Kota New York/ 5 ] terutama Little Fuzhou, Manhattan; 
Sunset Park, Brooklyn; dan Flushing, Queens. 


Eropa 

Mereka juga ditemukan di berbagai komunitas Pecinan di 
Eropa, termasuk London, Britania Raya; Paris, Prancis; 
dan Prato, Italia 

Jepang dan Malaysia 

Komunitas Tionghoa di Ikebukuro, Tokyo, Jepang - serta 
Sibu, Sarawak, Malaysia memiliki populasi penutur 
bahasa Min Timur yang signifikan. Komunitas Fuzhou 
juga dapat ditemukan di Sitiawan, Perak dan Yong Peng, 
Johor di Malaysia Barat. 

Klasifikasi 


bahasa umum di Kepulauan 

minoritas di Lienchiang , Republik 
Tiongkok^! 

Kode bahasa 


ISO 639-3 cdo 

Glottolog mindl253 (http://glottolog.o 

rg/resource/languoid/id/mind 
1253) !?] 



j | Min Timur 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Min Timur 


Cabang 


Bahasa Min Timur secara konvensional dibagi menjadi 
tiga cabang;! 8 ] 

1. Grup dialek Houguan ), juga disebut 

subkelompok Selatan, termasuk dialek Fuzhou, 
dialek Fuqing, dialek Lianjiang dan dialek 
Kepulauan Matsu. 

2. Grup dialek Funing (j'gspK), juga disebut 
subkelompok Utara, termasuk dialek Ningde 
dan dialek Fu'an. 

3. Dialek Manjiang (Stiit), dituturkan di beberapa 
bagian Taishun dan Cangnan, Wenzhou, 
Zhejiang. 

Selain ketiga cabang ini, beberapa dialek yang terpisah 
di provinsi Guangdong dikategorikan sebagai Min 
Timur.! 9 ]! 10 ] Min Zhongshan adalah sekelompok 
varietas Min yang digunakan di daerah Zhongshan, 
Guangdong. Menurut Nicholas Bodman, hanya dialek 
Longdu dan Nanlang milik kelompok Min Timur, 
sedangkan dialek Sanxiang milik Min Selatan.! 11 ]! 12 ] 



Dialek-dialek Min Timur 


































Fonologi 


Kelompok Min Timur memiliki fonologi yang sangat berbeda dari varietas Bahasa Tionghoa lisan lainnya. 
Selain dari dialek Manjiang, kedua kelompok Houguan dan Funing memiliki jumlah inisial yang sama, 
dengan dialek Fu'an memiliki 17 inisial, dua lebih banyak dari dialek Fuzhou, tambahannya adalah /w/ dan 
/j/ atau /llj/ sebagai fonem yang terpisah (glottal stop umum untuk keduanya tetapi dikecualikan dari 
hitungan ini). Dialek Manjiang di sisi lain telah dipengaruhi oleh Bahasa Wu di Zhejiang, dan karenanya 
memiliki inisial yang jauh lebih banyak daripada varietas Fujian. 

Final bervariasi secara signifikan antara dialek-dialek, dengan ekstrem yang diwakili oleh dialek Manjiang 
di 39 rendah yang terpisah, dan dialek Ningde mewakili yang tinggi di 69 final. 


Perbandingan jumlah inisial dan final Min Timur 


Jenis 

Subkelompok Houguan € 

*) 

Subkelompok Funing ki) 

Manjiang (S H) 

Kota 

Fuzhou 

(WN) 

Fuqing 

(415® 

Gutian 

(*H) 

Ningde 

(W® 

Fuding 

(JUS) 

Fu'an 

(*1£) 

Qianku, Cangnan, Zhejiang 

(Stigim 

Jumlah 

inisial 

15 

15 

15 

15 

15 

17 

29 

Jumlah 

Final 

46 

42 

51 

69 

41 

56 

39 

Jumlah 

nada 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 


Varietas Min Timur umumnya memiliki tujuh nada, menurut hitungan tradisional (berdasarkan empat nada 
Bahasa Tionghoa Pertengahan, termasuk nada masuk sebagai entitas yang terpisah). Di tengah dinasti Qing, 
delapan nada dibuktikan, tetapi nada naik historis (_tH) bergabung kembaliJ 1 ^ 


Perbandingan nada di bahasa-bahasa dan dialek-dialek Min Timur 



MPF 


±s 

«s 


mx 

HA 

Fuzhou 

1 44 

1 53 

^ 31 

4 213 

4 242 

t 23 

1 5 

Fu'an 

"tegiSrsS 

4 332 

t 22 

N 42 

J 21 

4 324 

-1 2 

1 5 

Ningde 

T-teon 

1 44 

J 11 

'l 42 

1 35 

N 52 

1 4 

1 5 

Fuding 

1 445 

J 212 

1 55 

'l 53 

t 22 

1 5 

t 23 

Taishun, Zhejiang 

HJIII 

4 213 

-1 33 

7 455 

'l 53 

N 42 

1 5 

1 43 

Qianku, Cangnan, Zhejiang 

»i£$ij*ts§§ 

1 44 

4 214 

1 45 

'l 41 

J 21 

1 5 

J 21 

Miaojiaqiao, Cangnan, Zhejiang 

-1 33 

4 213 

1 45 

'l 41 

J 11 

1 5 

J 1 


Fenomena Sandhi 







Varietas Min Timur memiliki berbagai fenomena sandhi. Seperti halnya sandhi nada yang umum di banyak 
varietas Bahasa Tionghoa lisan lainnya, ada juga asimilasi konsonan dan pergantian vokal (seperti 
penulangan rimejj 14 ] 

Sandhi nada melintasi varietas Bahasa Min Timur dapat bersifat regresif (di mana suku kata terakhir 
memengaruhi pengucapan mereka sebelumnya), progresif (di mana suku kata sebelumnya memengaruhi 
yang belakangan) atau saling menguntungkan (di mana kedua atau semua suku kata berubah). Aturan 
umumnya cukup rumit. 

Asimilasi awal konsonan biasanya progresif, dan dapat menciptakan fonem baru yang tidak secara fonemis 
kontras pada posisi awal, tetapi kontras pada posisi medial J 1 ^ Beberapa varietas juga menunjukkan 
asimilasi regresif. 

Lihat pula 

■ Dialek Fuzhou 

■ Bahasa Min 


Referensi 

1. A Mikael Parkvall, "Varldens 100 storsta sprak 2007" (The World's 100 Largest Languages in 
2007), i n Nationalencyklopedin 

2 . a 

3. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Flaspelmath, Martin, ed. (2019). "Min Dong Chinese". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Pluman History. 

4. a j£ Li Rulong (1994). fS'JilPjWHHM Fuzhou Fangyan Cidian (edisi ke-Rev. lst). Fuzhou: 

Fujian Renmin Chubanshe. hlm. 1. ISBN 7211023546. 

5. a Guest, Kenneth J. (2003). God in Chinatown: Religion and Survival in New York's Evolving 
Immigrant Community (edisi ke-[Online-Ausg.].). New York: New York University Press, 
hlm. 48. ISBN 0814731546. 

6. a pieke, Frank. "Research Briefing 4: Transnational Communities" (PDF). Transnational 
Communities Programme, Institute of Social and Cultural Anthropology, Oxford. Diakses 
tanggal 2 March 2015. 

7. a wong, ed. by Bernard P.; Chee-Beng, Tan (2013). Chinatowns around the worldgilded 
ghetto, ethnopolis, and cultural diaspora. Leiden [etc.]: Brill. hlm. 251. ISBN 9004255907. 

8. a Kurpaska, Maria (2010). Chinese language(s) : a look through the prism ofthe great 
dictionary of modern Chinese dialects (edisi ke-[Online-Ausg.].). Berlin: De Gruyter Mouton. 
hlm. 71. ISBN 9783110219142. 

9. a "The Namlong Dialect, a Northern Min Outlier in Zhongshan Xian and the Influence of 
Cantonese on its Lexicon and Phonology". Tsing Hua Journal of Chinese Studies. 14 (1): 1-19. 
1984. 

L0. A Bodman, Nicholas C. (1985). "The Reflexes of Initial Nasals in Proto-Southern Min-Hingua". 
Dalam Acson, Veneeta; Leed, Richard L. For Gordon H. Fairbanks. Oceanic Linguistics 
Special Publications. 20. University of Hawaii Press, hlm. 2-20. ISBN 978-0-8248-0992-8. 
JSTOR 20006706. 

Ll. a "The Namlong Dialect, a Northern Min Outlier in Zhongshan Xian and the Influence of 

Cantonese on its Lexicon and Phonology". Tsing Hua Journal of Chinese Studies. 14 (1): 1-19. 
1984. 





L2. A Bodman, Nicholas C. (1985). "The Reflexes of Initial Nasals in Proto-Southern Min-Hingua". 
Dalam Acson, Veneeta; Leed, Richard L. For Gordon H. Fairbanks. Oceanic Linguistics 
Special Publications. 20. University of Hawaii Press, hlm. 2-20. ISBN 978-0-8248-0992-8. 
JSTOR 20006706. 

L3. A «t 2009^5®±i^3t". cdmd.cnki.com.cn. 

L4. A Yuan, Bixia; Wang, Yizhi (2013). "On the Initial Assimilations of Eastern Min Dialects in Fujian 
Province-«Dialect»2013^01|fj". Dialect. Diakses tanggal 9 September 2019. 

L5. A Yang, Ching-Yu Helen (2015). "A synchronic view of the consonant mutations in Fuzhou 
dialect" (PDF). University System of Taiwan Working Papers in Linguistics. 8. 


Bacaan lebih lanjut 


■ "A preliminary report on the dialects of Mintung". Monumenta Serica. 33: 326-348. 1977- 
1978. JSTOR 40726246. 

■ Yan, Margaret Mian (2006). Introduction to Chinese Dialectology. LINCOM Europa. ISBN 978- 
3-89586-629-6. Yan, Margaret Mian (2006). Introduction to Chinese Dialectology. LINCOM 
Europa. ISBN 978-3-89586-629-6. Yan, Margaret Mian (2006). Introduction to Chinese 
Dialectology. LINCOM Europa. ISBN 978-3-89586-629-6. 

■ Akitani Hiroyuki; Chen Zeping ^ 2012 Dialek Gutian dari Distrik Min Dong 

P&IESBS Ah Fuzhou: Pers Rakyat Fujian ISBN 9787211064830 

ISBN 9787211064830 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Min_Timur&oldid=16537496" 


Halaman ini terakhir diubah pada 8 Februari 2020, pukul 05.02. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





